WikipediA 

Bahasa Lemolang 


Bahasa Lemolang adalah salah satu bahasa yang 
dipertuturkan di daerah Kabupaten Luwu Utara dan 
sekitarnya, Sulawesi Selatan, IndonesiaJ 1 ' 

Kesamaan bahasa 


Bahasa Lemolang memiliki kesamaan bahasa dengan 
bahasa-bahasa lainnya di Sulawesi, yakni: 

■ 41% dengan Mori Bawah 

■ 39% dengan Mori Atas 

■ 38% dengan Bungku 

■ 39% dengan Buton 

■ 31% dengan Seko Padang 

■ 30% dengan Rampi 

■ 29% dengan Toraja-Sa'dan 

■ 26% dengan Muna 

■ 25% dengan Wotu 

■ 24% dengan Bugis 


Wilayah 

Lemolang 

Baebunta, Limola 

Luwu Utara, Sulawesi Selatan 

Penutur 

2.000 (SIL, 1995) (tidak 

bahasa 

tercantum tanggal) 

Rumpun 

Austronesia 

bahasa 

Sistem 

- Melayu-Polinesia 

■ Sulawesi Selatan 

■ Lemolang 

■ Lemolang 

Latin 

penulisan 

ISO 639-3 

Kode bahasa 

ley 


Referensi 


1. A Ethnologue - Lemolang language (http://www.ethnologue.com/show_language. asp?code=le 

y) 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.Org/w/index. php?title=Bahasa_Lemolang&oldid=14286811" 


Halaman ini terakhir diubah pada 15 Oktober 2018, pukul 14.09. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 






























